Na Laras 


Crea 
Learning 


Kiat Menjadi Guru Kreatif dan Favorit 


Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
UBUBY 1810 Isesjewidg 


Huruf Pilihan 


tive 
ng 


ai 
Do s 
— s5 
— SI 
— & 
S5 ta 
me) 5 
» on 
2. c 
13 
Xx 
aw Ag 
— Ki: 
2 2». 
wa s 
Xx s 
DD 3) 
A3 
—. 


— Tebak Angka 


| Sri Narwanti, S.Pd 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Creative 
Learning 


Kiat Menjadi Guru Kreatif dan Favorit 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sri Narwanti, S.Pd 


Creative 
Learning 


Kiat Menjadi Guru Kreatif dan Favorit 


2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CREATIVE LEARNING 


Kiat Menjadi Guru Kreatif dan Favorit 


Sri Narwanti, S.Pd 


Editor: Ooni 
Tata Letak: aulialr| 
Desain Cover: aulia|r) 
Cetakan, Januari 2011 
E-ISBN: 978-602-0787-22-0 


Relasi Inti Media 


Mraen Gang Mawar No. 115 
Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta 
Telp/faks: 0274-623360 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR PENULIS 


BERAWAL dari kegelisahan penulis saat melihat siswa yang 
lesu dan tidak bersemangat saat pembelajaran, penulis merasa 
tertantang untuk mencari dan menggali ide agar mampu menyajikan 
pembelajaranyanglebihhidupdandapatmembuatsiswabersemangat. 
Ide-ide yang penulis temukan telah diterapkan saat pembelajaran 
kemudian penulis evaluasi agar benar-benar bermanfaat untuk 
siswa. 


Dalam pembelajaran penulis selalu berusaha agar pembelajaran 
lebih menyenangkan, beberapa pengalaman yang penulis peroleh 
berusaha dibagi dalam buku ini Harapannya agar mampu membantu 
teman-teman sesama guru. Buku ini membahas beberapa JURUS yang 
penulis gali berkaitan dengan kegiatan mengajar dan hal-hal penting 
yang harus dikuasai guru. 


Hal-hal yang penulis sampaikan diibaratkan seperti jurus. Jurus-jurus 
ini bisa dilatih dan diterapkan di dalam pembelajaran. Ada 10 jurus 


v Pengantar Penulis 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com hu 


PAHAMI APA KREATIF ITU!! 

PROKLAMASI: SAYA GURU KREATIF! 

LAKUKAN KREATIVITAS! 

PUPUKLAH KREATIVITAS! 

KEMBANGKAN OTAK KANAN! 

PAHAMI DAN HARGAI MULTIPLE INTELLEGENCES 
KREATIF MENGAJARKAN KEDISIPLINAN 
TANAMKAN NILAI-NILAI 

BANGKITKAN SEMANGAT 

KEMBANGKAN KOMPETENSI 


Ga NUN mi sa al Ti 


b 
2 


Buku ini penulis bagi dalam dua kitab, dimana dalam kitab 1 berisi 
jurus-jurus yang dapat dicoba atau bahkan dikembangkan. Sedangkan 
dalam kitab 2 penulis menyampaikan aplikasi kreativitas-kreativitas 
yang bisa biterapkan di kelas. Dalam kitab2 penulis sampaikan contoh 
sekolahdanguruyangkreatifagarmampumenjadiinspirasi bagisesama 
guru. 


Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini,oleh karena 
itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. 
2 Terimakasih untuk siswa-siswa tercinta yang telah memberikan 
Kie” inspirasi dan semangat bagi penulis untuk bisa menjadi guru 
(AMA, yang kreatif. 
Gr — / 
Na | Creative Learning vi 
—— Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


T 
| 
P— 


Terimakasih juga untuk guru-guru yang mampu mengantarkan penulis 
menjadi seperti sekarang ini. Tak lupa, terimakasih untuk Aulia 
Rahmat, Khafkay Natha, misslen, mbkrita,pakAmsori,danmasih banyak 
lagi. Semoga Allah SWT membalasnya dengan amalan yag lebih baik 


Harapan penulis, semoga buku ini bisa menjadi pemicu bagi 
perkembangan pembelajaran yang bermanfaat untuk mengantarkan 
siswa-siswi kita. Namun demikian, buku ini jauh dari sempurna. Karena 
itu, masukan dan saran Anda semua sangat berarti bagi penulis agar 
buku ini semakin bermanfaat. Terimakasih. 


Yogyakarta, November 2010 


vii Pengantar Penulis 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


KITAB SATU" 


JURUS 1 PAHAMI APA KREATIF ITU!!”3 

JURUS 2 PROKLAMASI: SAYA GURU KREATIF!9 

JURUS 3 LAKUKAN KREATIVITAS! 19 

JURUS 4 PUPUKLAH KREATIVITAS! 45 

JURUS 5 KEMBANGKAN OTAK KANAN! 55 

JURUS 6 PAHAMI DAN HARGAI MULTIPLE INTELLEGENCES 61 
JURUS 7 KREATIF MENGAJARKAN KEDISIPLINAN” 71 

JURUS 8 TANAMKAN NILAI-NILAI 75 

JURUS 9 BANGKITKAN SEMANGAT 79 

JURUS 10 KEMBANGKAN KOMPETENSI 87 


ix Daftar Isi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com TA 


KITAB DUA 99 


APLIKASI KREATIVITAS DALAM PEMBELAJARAN”101 
PROFIL GURU KREATIF 135 


PROFIL SEKOLAH/ LEMBAGA PENDIDIKAN KREATIF 157 
DAFTAR PUSTAKA"171 


TENTANG PENULIS 175 


crl Greative Learning 
—— Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KITAB SATU 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


JURUS 1 
PAHAMI APA KREATIF ITU!! 


KREATIF 


SEBELUM kita menetapkan menjadi kreatif, kita harus membicarakan 
apa sebenarnya kreatif itu. Jika kita tidak tahu apa yang sedang 
dibicarakan maka akan sulit bagi kita untuk menentukan cara menjadi 
kreatif. 


Dalam beberapa kamus, saat mencari definisi kreatif maka kita akan 
menemukan kata kreativitas, sering kali kreatif dipersamakan dengan 
kreativitas. Kreatif merupakan kata dasar dari kreativitas, sedangkan 
kreativitas adalah aktivitasnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
menyatakan kreativitas sebagai kemampuan untuk mencipta. Adapun 
Wikipedia memiliki pengertian lain, kreativitas adalah proses mental 
yang melibatkan pemunculan gagasan dan konsep yang sudah ada. 
Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran kreatif (kadang 
disebut pemikiran divergent) biasanya dianggap memiliki keaslian dan 
kepantasan. Sebagai alternatif, konsepsi sehari-hari dari kreativitas 
adalah tindakan membuat sesuatu yang baru. 


3 Jurus 1 Pahami Apa Kreatif Itu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com hu 


Walaupun pengertian kreativitas seperti di atas namun sering kali 
muncul definisi yang beragam, sebab pengertian kreativitas itu 
tergantung pada cara kita mendefinisikannya. Tidak ada satu pun 
definisi yang dianggap dapat mewakili pemahaman yang beragam 
tentang kreativitas (Supriadi, 2001: 6). Hal ini disebabkan karena dua 
alasan, yaitu: 


1. Kreativitas merupakan ranah psikologis yang kompleks dan 
multidimensional, yang mengandung berbagai tafsiran yang 
beragam 

2.  Definisi-definisi kreativitas memberikan tekanan yang berbeda- 
beda, tergantung dasar teori yang menjadi acuan pembuat 
definisi 

Selain alasan di atas, penulis juga memiliki pandangan bahwa 

kreativitas seseorang sangat sulit untuk diukur, bahkan mungkin 

persepsi kreatif bisa sangat subjektif sehingga pengaruh subjektivitas 
seseorang berdampak pula pada keberagaman pengertiannya. 


Maka Supriadi (2001: 7) menyimpulkan bahwa pada intinya kreativitas 

adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, 
m baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda 
'ihua dengan yang sudah ada sebelumnya. 


/ A TPT 

an an 
| Nih I : . 

3 aa | Creative Learning 4 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BE CREATIVE 


Membaca berbagai definisi 

di atas dapat kita garis bawahi 

bahwa kunci dari kreativitas adalah 

sesuatu yang BARU. Jadi, apakah menjadi kreatif 

itu suatu yang berat dan susah? Jawabannya 
tentu saja TIDAK! 


Pada awalnya seseorang menemukan atau 
v) menciptakan sesuatu yang BARU adalah 
IDE. Ide menurut James Webb Young adalah 
sebuah kombinasi baru dari unsur-unsur lama, 
tidak lebih tidak kurang. Dari definisi tersebut Jack Foster menyatakan 
bahwa mendapatkan sebuah ide sangat sederhana seperti mencipta 
menu baru, Anda cukup mengambil resep-resep yang sudah ada 
dikombinasikan sedemikian rupa, maka muncullah resep baru. 
Bukan saja sederhana, tetapi seseorang tidak perlu genius untuk 
mendapatkannya. Orang biasa juga memperoleh ide yang baik 
setiap hari. Setiap kali kita menemukan sesuatu yang berbeda untuk 
mengatasi masalah yang kita hadapi. 


5 Jurus 1 Pahami Apa Kreatif Itu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Ne 


Francis H. Cartierjuga mengatakan, “Hanyaadasatucarasaatseseorang 
membutuhkan sebuah ide baru, yaitu dengan menggabungkan atau 
penyatuan duaideataulebih yang dimilikinya ke dalam suatu penjajaran 
baru, untuk menemukan suatu hubungan di antara ide-ide tersebut 
yangbelumpernahmerekasadari sebelumnya.” Berdasarkan pendapat 
pendapat tersebut, Arthur Koestler menyatakan bahwa Orisinalitas 
kreatif tidak berarti menciptakan atau menghasilkan sebuah ide-ide 
dari suatu ketiadaan melainkan dari suatu penggabungan pola-pola 
pikiran-pikiran yang telah terbentuk dengan baik. Tindakan kreatif 
itu menyingkap, menyeleksi, mengubah susunan, menggabungkan, 
menyintesiskan fakta-fakta, ide-ide, keahlian, dan keterampilan yang 
sudah ada. 


Jadi, kreativitas Anda ditentukan sejauh mana Anda menginginkan 
hal-hal baru. Motivasi ini dilandasi sejauh mana Anda menginginkan 
perbaikan dalam hidup atau sejauh mana Anda sedang mengalami 
kesulitan. 


5 
« & - -. Jj c.c.oceocucoceocococococococococococ.ucocococucoucuu 


20 


pe aa | Creative Learning 6 
— Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KRITERIA KREATIF 


Amabile (1983) menyampaikan bahwa penentuan kriteria kreativitas 
menyangkut tiga dimensi yaitu: 


1. Dimensi proses, segala produk yang dihasilkan dari proses itu 
dianggap sebagai produk kreatif. 

2. Dimensi person, sering dikatakan sebagai kepribadian kreatif. 

3. Dimensi produk-produk kreatif, menunjuk pada hasil perbuatan, 
kinerja atau karya seseorang dalam bentuk barang atau 
gagasan. 

Setiap orang pada dasarnya memiliki kreativitas dengan tingkat 
yang berbeda-beda. Kreativitas seseorang tidak berlangsung dalam 
kevakuman, melainkan didahului oleh hasil-hasil kreativitas orang- 
orang yang berkarya sebelumnya. Dapat dikatakan juga sebagai 
kemampuan seseorang menciptakan kombinasi baru dari hal yang 
telah ada sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. 


7 Jurus 1 Pahami Apa Kreatif Itu 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


JURUS 2 
PROKLAMASI: SAYA GURU 
KREATIF! 


MENGAPA GURU HARUS KREATIF? 


SANGAT menarik saat kita mempertanyakan mengapa guru harus 
kreatif? Karena tantangan pembelajaran sangat membutuhkan 
guru yang kreatif. Menurut Dr. Gutama (Sekretaris Ditjen PNFI 
Depdiknas) pandai saja tidak cukup, tetapi guru harus cerdas dalam 
mengembangkan keterampilan dan mencari bahan ajar yang betul- 
betul sesuai dengan peserta didik. Sebenarnya pendidikan tidak hanya 
bergantung pada buku atau bahan ajar dan alat peraga yangtelah ada. 
Alam semesta sesungguhnya merupakan sumber belajar yang tidak 
ada habisnya. Bagaimana memberdayakan dan memanfaatkan alam 
semesta sebagai sumber belajar sangat tergantung pada kreativitas 
guru dalam memotivasi dan memberikan teladan kepada para peserta 
didik. 


..cocococococeocoococeocecccncacoocococauunascununaa N 4 
“3 
9 Jurus 2 Proklamasi: Saya Guru Kreatif aka: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kreativitas juga sangat diperlukan bagi 
guru dalam memecahkan permasalahan- 
permasalahan dalam pembelajaran yang 

bisa menghambat keberhasilan proses 
an pembelajaran. Kreativitas juga sangat 
P2 diperlukan bagi guru agar mampu 
menyajikan — pembelajaran yang 
menyenangkan, mampu membuat 
siswa termotivasi untuk belajar. Bahkan 
Hernowo juga menyampaikan bahwa 
“learning is most effective when its 
fun" (belajar yang efektif adalah bila 
belajar itu menyenangkan). Apabila 
seorang guru menggunakan 

teori Howard Gardner tentang 
Multiple Intelligences (Kecerdasan Majemuk) setidaknya ia akan 
mengajar secara kreatif menggunakan sembilan cara sesuai potensi 
yang dimiliki peserta didik. 


Lalu, bagaimana agar kita bisa menjadi guru kreatif? Setidaknya 
A marilah kita bahas terlebih dahulu apa saja ciri-ciri guru kreatif. 


| Creative Learning 10 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CIRI-CIRI GURU KREATIF 
FOR CHILDREN 


Itulah ciri-ciri guru kreatif menurut Andi Yudha. FOR CHILDREN 
kependekan dari Fleksibel, Optimis, Respek, Cekatan, Humoris, 
Inspiratif, Lembut, Disiplin, Responsif, Empatik, Ngefriend. Selain 
ciri di atas, sesungguhnya guru kreatif haruslah penuh semangat, 
komunikatif, pemaaf, dan sanggup menjadi teladan. 


GURU YANG FLEKSIBEL 


Kecerdasan majemuk, keragaman gaya belajar, dan perbedaan 
karakter siswa menuntut guru harus fleksibel. Guru harus luwes 
menghadapi segala perbedaan ini agar mampu menumbuhkan segala 
potensi siswa. 


GURU YANG OPTIMIS 


Guru harus optimis bahwa setiap siswa memang memiliki potensi 
dan setiap anak adalah pribadi yang unik. Keyakinan guru bahwa 
interaksi yang menyenangkan dalam pembelajaran akan mampu 
memfasilitasi siswa berubah menjadi lebih baik dan akan berdampak 
pada perkembangan karakter siswa yang positif. 


.ococeoceococucococococonovuccoococococococooo(coococococ. € 1 
“3 5 
11 Jurus 2 Proklamasi: Saya Guru Kreatif ak 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


GURU YANG RESPECT 


Kita tidak bisa meminta siswa berlaku hormat, tetapi guru tidak 
memperlakukan siswa dengan hormat pula. Guru hendaknya 
senantiasa menumbuhkan rasa hormat di depan siswa sehingga 
mampu memacu siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran 
sekaligus hal-hal lain yang dipelajarinya. 


GURU YANG CEKATAN 


Anak-anak yang selalu aktif dan dinamis harus diimbangi oleh guru 
yang aktif dan dinamis pula, sehingga bisa muncul saling pemahaman 
yang kuat dan akan berdampak positif bagi proses dan hasil 
pembelajaran. 


GURU YANG HUMORIS 


Humor-humor yang dimunculkan guru disela-sela pembelajaran 
tentunya akan menyegarkan suasana pembelajaran yang 
membosankan. Dengan humor-humor yang segar akan membuat 
suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 


5 
« & - -. Jj o.c.oceocucoceocococeococococococococucocococucoucuu 


20 


NN — Creative Learning 12 


3 BS 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


GURU YANG INSPIRATIF 


Fasilitasilah setiap siswa agar mampu menemukan hal-hal baru yang 
bermanfaat. Jadikanlah setiap siswa menjadi pribadi yang bermakna 
dengan menemukan sesuatu yang positif untuk perkembangan 
kepribadiannya. 


GURU YANG LEMBUT 


Kelembutan akan membuahkan cinta, dan cinta akan semakin 
merekatkan hubungan guru dengan para siswanya. Jika siswa 
merasakan kelembutan setiap kali berinteraksi dengan guru maka hal 
ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. 


GURU YANG DISIPLIN 


Ketika seorang guru membuat kebijakan kedisiplinan, maka ingatlah 
tujuan awal yang diharapkan terhadap perubahan sikap siswa ke arah 
yang lebih positif. Disiplin tidak harus selalu identik dengan hukuman. 
Menurut Lou Anne Johnson metode hukuman mungkin dapat 
mengubah perilaku siswa sementara waktu, tetapi tidak mendorong 
siswa untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. 


.cococeoceococucocococococovuccocococococococococococi.o. € 1 
“3 5 
13 Jurus 2 Proklamasi: Saya Guru Kreatif ak 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


A 


Xx 


“3 sebagai teman dinas, tapi 


IA 


GURU YANG RESPONSIF 


Guru hendaknya cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang 
terjadi, baik pada anak didik, sosial budaya, ilmu pengetahuan maupun 
teknologi. Misalnya ketika muncul demam facebook, maka guru harus 
kreatif memanfaatkannya untuk mendukung pembelajaran. 


GURU YANG EMPATIK 


Guru yang empatik pastilah bisa 
memahami bahwa siswa yang 
beragam memiliki kemampuan dan 
kecepatan belajar yang berbeda. 
Dengan empatinya guru harus 
mampu membantu siswa yang 
mungkin kurang cepat dalam 
menerima pembelajaran. 


GURU YANG NGE-FRIEND 
DENGAN SISWA 


Kedekatan menguatkan ikatan. 
Jangan hanya jadikan siswa 


TAN 4 4 jadikanlah siswa sebagai teman 

GK AMA IT ceceocecucececonccucucocococoecuoceocoouuncuucu.. 
1 A H1 | . . 

S& ss Creative Learning 14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


